♦ 





Windows 

Ultimate 



Tutorial Menginstali 
“Winflows 7 TIotul^Temula 
TeugHap Dengan (Jambar 


Svtubammad ‘Vaudestra 


Tutorial Menginstali Windows 7 Untuk Pemula 
Lengkap Dengan Gambar 

by 

Muhammad Vandestra 
2018 


Page 1 of 24 



Prolog 

Ebook ini berisi tentang bagaimana cara menginstali (ulang) Windows 7 pada komputer maupun 
laptop. Seperti yang kita ketahui bahwa Windows 7 merupakan salah satu sistem operasi Windows 
yang sangat populer saat ini. 

Windows 7 sendiri dirilis untuk umum pada tahun 22 Oktober 2009. Meskipun terdapat versi yang 
lebih baru yaitu Windows 8 dan Windows 10, Windows 7 tetap banyak di gemari oleh banyak orang. 

Saya membuat ebook ini untuk membantu teman-teman yang belum tahu betul mengenai 
bagaimana cara menginstali Windows 7 dengan baik dan benar. 

Tutorial ini saya tulis sebaik mungkin agar anda dapat memahami betul setiap langkah yang saya 
jelaskan. 

Oh ya, jangan lupa untuk mempersiapkan hal-hal berikut ini : 

• Siapkan DVD Windows 7 terlebih dahulu, karena kita akan belajar cara menginstali 
Windows 7 dari DVDROM. 

• Setting BIOS agar booting dari CD/ DVD. 

• Backup data-data penting terlebih dahulu 

• Apakah yang anda instali adalah laptop ? Jika iya, saya sarankan colokkan charger laptop 
anda segera. Jangan sampai laptop kehabisan daya pada saat proses instalasi karena akan 
berdampak buruk pada laptop itu sendiri. 

• Siapkan camilan dan minuman karena artikel yang saya buat ini agak panjang hehehehe. 


Page 2 of 24 



Setting BIOS agar Booting dari CD/ DVD 


Umumnya komputer/ laptop biasanya booting pertama kali dari HDD. Maka dari itu, anda perlu 
mengaturnya terlebih dahulu agar booting pertama kali melalui CD/ DVD. 

1. Nyalakan atau restart komputer/ laptop anda, kemudian tekan tombol DEL (Delete). Biasanya 
untuk masuk ke menu BIOS, tombol yang paling umum digunakan adalah DEL, Fl, F2, atau 
Fn+F2, tergantung manufacturer laptop/ motherboard anda. 

2. Akan muncul tampilan menu BIOS seperti gambar di bawah ini. Setelah itu, pindah ke tab Boot 
dengan menggunakan tombol ◄ ►. 


U 


PhoenixBIOS Setuu Utility 


Main 


Aduanced Securitu 


System Date: 

Legacy Diskette A: 
Legacy Diskette B: 

► Primary Master 

► Primary Slaue 

► Secondary Master 

► Secondary Slaue 

► Keyboard Features 


£j]:13:151 
105/09/20151 

[1.44/1.25 MB 
[Disabledl 

[Novel 


3%"1 


NesikMft'i 


System Memory: 

Extended Memory: 

Boot-time Diagnostic Screen: 


[Nonel 


640 KB 
1047552 KB 

[Disabledl 


Item Specific Help 


<Tab>. <Shift-Tab>. or 
<Enter> selects field. 


ia 


Help 

Exit 


Select Item 
Select Menu 


i 

_ 


Change Ualues 
Select ► Sub-Menu 


Setup Defaults 
Saue and Exit 


3. Anda akan melihat tampilan seperti dibawah ini. Seperti yang anda lihat pada gambar berikut, 
bahwa device yang berada di urutan teratas adalah HDD. Jadi komputer/ laptop anda akan 
melakukan booting pertama kali dari HDD. 


Page 3 of 24 















flduancedSecurity 


PhoenixBIOS Setup Utility 

Boot 


CD-ROM Driue 
»Re«ouable Deuices 
Network boot frow Intel E1000 


Nesaba Media^ rl * Enter> e,,pand3 


Itew Specific Help 


Keys used to uieu or 
configure deuices: 
<Enter> expands or 
collapses deuices uith 
a + or 


<♦> and <-> woues the 
deuice up or down. 

<n> May woue rewouable 
deuice between Hard 
Disk or Renouable Disk 
<d> Renoue a deuice 
that is not installed. 


n 


Help 

Exit 


DI 


Select Itew 
Select Menu 



Change Ualues 
Select ► Sub-Nenu 


Setup Defaults 
Saue and Exit 


4. Agar bisa booting dari CD/ DVD, anda perlu menempatkan CD-ROM Drive berada di urutan 
teratas. Caranya dengan memilih CD-ROM Drive, kemudian geser menggunakan tombol +/- 
sampai berada di urutan teratas seperti gambar berikut. 


Page 4 of 24 









PhoenixBIQS Setup lltility 


Main ftduanced Securitu EW™ Exit 




Itew Specific Help 

♦Hard Driue 



♦Renouable Deuices 


Keys used to uieu or 

Netuork boot from Intel E1000 


configure deuices: 

<Enter> expands or 
collapses deuices uith 
a ♦ or - 

Nesaba 

Medi 

«<Ctr1*Enter> expands 

<Si 

<♦> and <-> noues the 
deuice up or doun. 

<n> May noue renouable 
deuice betueen Hard 

Disk or Renouable Disk 
<d> Renoue a deuice 
that is not installed. 


Help Select Ite» Change Ualues Setup Defaults 

Exit Select Menu Select ► Sub-Henu Saue and Exit 


5. Jangan lupa untuk memasu kk an DVD Windows 7 nya pada DVDROM. Kemudian tekan tombol 
F10 untuk menyimpan hasil setting sekaligus keluar dari menu BIOS. 


Page 5 of 24 










Main Aduanced Security 


PhoenixBIOS Setup Uti1ity 

Boot 


♦Hard Driue 
♦Renouable Deuices 
Netuork boot frow Intel E1OO0 


Iten Specific Help 


Keys used to uieu or 
configure deuices: 
<Enter> expands or 

s deuices uith 


Setup Confii'wation 


Saue configuration changes and exit nou? 
[3® [Nol 



er> expands 

> woues the 
or doun. 
oue renouable 
ueen Hard 
Disk or Renouable Disk 
<d> Renoue a deuice 
that is not installed. 


Accept 


Tidak semua komputer/ laptop memiliki jenis BIOS yang sama. Bisa jadi BIOS yang anda gunakan 
juga tidak sama dengan yang saya gunakan pada tutorial kali ini. 

Untuk lebih jelasnya, silakan baca artikel saya mengenai pengertian, fungsi dan macam-macam 
BIOS . 

Langkah-langkah Cara Menginstali Windows 7 

Baiklah, setting BIOS agar booting dari CD/ DVD selesai. Sekarang waktunya instalasi Windows 
7. Menginstali Windows 7 tidaklah sulit, silakan ikuti langkah-langkah berikut ini dengan seksama 

1. Langkah pertama, tekan sembarang tombol untuk memulai instalasi. 


Page 6 of 24 
























Press ang key to boot from CD or DUD... 


2. Silakan pilih Indonesian (Indonesia) pada Time and currency format. Untuk Language to 
instali dan Keyboard or input method biarkan default. Kemudian pilih Next. 



Page 7 of 24 









3. Untuk memulai instalasi Windows 7. Pilih Instali now. 



4. Centang I accepted the license terms, kemudian pilih Next. 


Page 8 of 24 





^ r ' Instali 



Please read the license terms 


MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS 


3 


WDIDOWS 7 ULTTMATE 

These license terms are an agreement between Microsoft Corporation (or based on 
where you Irve, one of its affiliates) and you. Please read them. They apply to the 
Software named above, which indudes the media on which you recerved it, if any. 
Printed-paper license terms, which may come with the Software, may replace or modrfy 
any on-screen license terms. The terms also apply to any Microsoft 

updates, 

supplements, 

Internet-based Services, and 


Zl 



Next 


5. Saya anggap anda saat ini sedang belajar menginstali sistem operasi Windows 7 untuk pertama 
kalinya. Jadi, silakan pilih Custom (advanced). 


Page 9 of 24 














6. Jika anda ingin melakukan instali ulang, downgrade maupun upgrade sistem operasi Windows 
sekaligus ingin data-data pada partisi lain tidak hilang, cukup delete Disk 0 Partition 2 (partisi 
C:) dan Disk 0 Partition 1 : System Reserved, nanti otomatis kedua partisi yang anda delete tadi 
menjadi Unallocated Space. 

Silakan buat partisi baru lagi (secara otomotis, partisi tersebut menjadi Disk 0 Partition 2) dan 
jadikan Disk 0 Partition 2 sebagai lokasi instalasi Windows 7, kemudian Next. Bingung? Simak 
gambar gif dibawah ini. (Jika anda menggunakan ponsel saat membaca tutorial ini, disarankan 
anda menggunakan browser Chrome atau Mozilla agar gambar gif bergerak dengan sempurna) 

Bagi yang ingin melakukan instali ulang, downgrade maupun upgrade ke Windows 7 sekaligus 
tidak ingin data-data di partisi lain hilang, silakan lewati langkah nomor 7-10. Dan bagi anda yang 
pertama kali melakukan instalasi Windows 7 sekaligus yang HDDnya masih mulus dan belum 
terinstali sistem operasi Windows sebelumnya, silakan lewati langkah nomor 6 ini. 


Page 10 of 24 












7. Langkah selanjutnya yaitu mempartisi ruang harddisk. Pilih Drive options (advanced) > New. 
Lalu tentukan ukuran partisi/ drive tersebut. Kemudian pilih Apply jika sudah selesai. 


Page 11 of 24 

















8. Pilih OK untuk pembuatan system files Windows atau yang biasa disebut system reserved 
partition saja. 


Page 12 of 24 




















9. Silakan buat 2 partisi dengan cara yang sama seperti langkah nomor 7. Sebenarnya, berapa 
banyak partisi tergantung selera masing-masing. Pada tutorial kali ini, saya hanya membuat 2 
partisi. 


Page 13 of 24 






















Where do you want to instali Windows? 



Name 

Total Si:c 

Free Space 

Typt 


Disk 0 Partition 1: System Resesved 

100.0 MB 

36.0 MB 

iysttm 


Disk 0 Partition 2 

213 GB 

213 GB 

Prim acy 


Disk 0 Unallccated Spsce 

293 GB 

293 GB 



*b 


fclert 


lmtalimg Windows 


10. Silakan pilih Disk 0 Partition 2 sebagai lokasi instalasi Windows. Kemudian pilih Next. 
Sebenarnya, anda bisa memilih lokasi instalasi dimana saja, tapi saya sarankan anda letakkan di 

Disk 0 Partition 2. 


Page 14 of 24 


















Co#cct*ng Information 


InstsKmg Windows 


11. Proses instalasi Windows 7 berlangsung. Proses ini memakan waktu kurang lebih 20 menit. 
Selama proses berlangsung, komputer akan reboot/ restart dengan sendirinya beberapa kali. 


Page 15 of 24 



















12. Jangan tekan tombol apapun pada keyboard! Hal tersebut akan menyebabkan anda mengulangi 
proses instalasi dari awal. 


Press any key to boot from CD or DUD... 


Page 16 of 24 











13. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan nama pengguna dan nama komputer. Kemudian pilih 
Next. 



14. Langkah berikutnya yaitu membuat password untuk akun Windows. Saran saya, buatlah 
password yang kuat dengan kombinasi angka dan simbol. Sedangkan untuk password hint, isikan 
kata atau kalimat yang membantu anda mengingat password anda tersebut. Jika anda tidak ingin 
menambahkan password, biarkan saja kosong. Kemudian pilih Next. 


Page 17 of 24 










15. Silakan masukkan product key Windows 7, kemudian pilih Next. Jika tidak mempunyai 
product key, anda bisa lewati langkah berikut ini tanpa memasukkan product key. Tetapi, tanpa 
aktivasi product key, anda hanya dapat menggunakan Windows 7 selama masa trial (30 hari). 
Selanjutnya pilih Next. 


Page 18 of 24 












16. Untuk Windows Update, silakan pilih Ask me later. Anda bisa memilih Use recommended 
settings jika DVD Windows 7 yang anda miliki original. Tetapi jika tidak, saya sangat 
menyarankan pilih Ask me later. 


Page 19 of 24 








17. Untuk Time zone/ zona waktu. Pilih (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta. 


Page 20 of 24 












IN Indonesien (Indonniel 


^1 Set Up Wmdc'At 



Review your time and date settings 

Time ie«e: 



(UTC-0700) Bengkok, Henoi. Jekerte 

W 





Date 


Time 


Desember 2014 


S 

S 

1 

K 

) 

s 

M 

i / N 1 

v / 

24 

i 

2 

20 

4 

5 

29 

6 

7 

| - 

v 

8 

9 

10 

u 

:: 

13 

14 



15 

II 

17 

18 

19 

20 

21 

V / 


22 

:: 

24 

25 

a 

27 

28 


i 

29 

50 

31 

1 


3 

4 










|23 08:49 3- 



W* 



18. Langkah berikutnya yaitu menentukan lokasi jaringan. Silakan pilih Public Network. 


Page 21 of 24 

















19. Jika anda menambahkan password untuk akun anda seperti pada langkah no. 14. Anda harus 
memasukkan password terlebih dahulu untuk masuk ke layar dekstop. Kemudian tekan tombol 

Enter. 


Page 22 of 24 








20. Well ! Proses instalasi Windows 7 selesai. 


Page 23 of 24 








Penutup 

Selain menginstali melalui DVDROM, anda juga bisa menginstali Windows 7 dengan USB 
flashdisk dengan cara menjadikannya bootable flashdisk terlebih dahulu. Cara menginstallnya pun 
tidak jauh berbeda dengan menginstali melalui DVDROM. 

Semoga tulisan sederhana saya ini bermanfaat dan juga mudah dipahami. 


Page 24 of 24 








